Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Buku ini memang beda. Rahasia kekuatan para pemimpin 
unggul yang sangat diperlukan saat ini, sangat mencerahkan dan 
inspiratif untuk menjadi panduan mengembangkan 
ke pemimpinan. 

Ahmad Juwaini, Presiden Direktur Dompet Dhuafa 


Buku ini memberikan wawasan tambahanbagi pemimpin. 
Menyuguhkan banyak ide baru dan pemahaman tentang cara 
berpikir dan bertindak seorang pemimpin. 

Wahyu Dwi Deniawan, Direktur Insparatio in DOPLUS 


Great leader with great ideas, itu salah satu yang saya 
temukan dalam buku ini. Buku yang bagus bagi siapa saja 
yang ingin menjadi leader. 
ParimanSiregar , Chief Executive Officer & Motivator di 
@uantum Motivation Center 


Inspiratif! Layak dibaca oleh para pemimpin 
ataupun calon pemimpin. 
Fadlan Al Ikhwani, penulis buku best seller Let's Go: 
Muslim Muda Berani Beda 


Buku ini memberikan tips praktis tentang bagaimana menjadi 
seorang pemimpin yang sesungguhnya. Layak dibaca bagi siapa 
pun. Sebab sejatinya setiap manusia adalah pemimpin. 
Satria Nova, penulis buku Siapa Sahabat yang KauPilih 
Pemimpin pena kasuluh, merelakan diri melayani yang dipimpin 
menuju cahaya. Agar engkau senantiasa berpijar melintas 
masa dan warsa, dengan jiwa kepemimpinan yang tak hanya 
pandai menerjemahkan perintah langit, namun jua lincah 
membumikannya, bergegaslah merampungkan buku ini. 
FachmycCasofa, penulis Buku Creative Muslim 
Mantabbbbbb. Inspiratif dan sangat menyentuh. Tidak banyak 
buku yang mampu mengkolaborasikan gaya kepemimpinan 
modern yang berbalutkan kelembutan dan ketegasan Islam. 
Buku ini seolah menyadarkan kita kembali untuk me-format 
ulang diri kita yang ingin memimpin dan sedang memimpin. 
Pemimpin sejati adalah pemimpin yang dari niat, tindakan dan 
visi kepemimpinannya tidak lain karena Allah. 
DhanarFajri, MahasiswaBerprestasi ITS Surabaya 
2011/2012 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sangat penting bagi seorang pemimpina paham di mana 
ia harus menyelimuti aktivitasnya dengan nilai-nilai Islam. 
Buku ini menggugah para pembaca terutama yang ngaku 
jadi aktivis di kampusnya. 
MukhlisNdoyo Said, Presiden BEM ITS Surabaya 2013/2014 


Buku ini terlahir dari seorang muda yang menurut saya 
telah mampu memimpin dirinya sendiri dalam kesehariannya 
sebelum memimpin berbagai amanah yang diembankan pada 

dirinya. Jika Anda mencari buku tentang leadership yang 
penulisnya telah memeraktikkan leadership itu sendiri, 
buku inilah yang Anda cari. 
Budi Pangestu, Career Coach 


Saya kenal penulis. 3 tahun lamanya dia telah digembleng dalam 
proses pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan melalui 
program bea studi etos. Salah satu program investasi sumber 
daya manusia untuk melahirkan negarawan muda Indonesia: 

pemimpin yang berkarakter unggul dan mandiri menuju 
Indonesia berdaya. Dari wakaf gagasan yang tertoreh dalam buku 
ini, pembaca diajak berselancar dan merasakan langsung proses 
kepemimpinan penulis, saat berada di kampus dan lingkungan 
masyarakat. Buku ini lebih berisi karena penulis sendiri 
merupakan subjek dan sekaligus objek dalam proses membentuk 
pemimpin. Membina dan dibina, mendampingi dan didampingi, 
dan bersama-sama berkhidmat untuk kepentingan masyarakat. 
Budiyanto, Direktur Beastudi Indonesia 


Saya mengapresiasi saudara Farendy yang menulis buku dengan 
topik yang sebenarnya cukup berat untuk penulis yang masih 
belia, kepemimpinan. Asumsi pokok pikiran Farendy adalah 
bahwa menjadi pemimpin adalah sebuah pilihan. 
Leaders are not born. To bea leaderis a choice. 

Paling tidak memilih menjadi pemimpin perlu melampaui empat 
proses pokok. Pertama membaca zaman. Belajar, terutama 
dari sejarah. Yang kedua membangun relasi dengan manusia 
untuk memperoleh kepercayaan dari lingkungan terdekat. Ketiga 
merumuskan visi, mimpi bersama yang melampaui mimpinya 
sendiri. Keempat bekerja secara inovatif meraih visi tersebut. 
Membaca jejak langkahnya, saya yakin Ferandy telah 
melakukan keempat proses tersebut. 

Prof. Daniel M. Rosyid PhD, M.RINA, Penasihat Dewan 
Pendidikan Jatim, Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan 
Muslim Indonesia(ICMI) Jatim 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


5 Fondasi 
Rahasia Pemimpin Unggul 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang Hak Cipta 


1. 


Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak 
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipi- 
dana dengan pidana penjara masing-masing paling 
singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit 
Rp1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara pa- 
ling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah). 


Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan 
atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak ter- 
kait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana de- 
ngan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta ru- 
piah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


5 Fondasi 
Rahasia Pemimpin Unggul 


Farendy Arlius 


Penerbit PT Elex Media Komputindo 


NG KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


5 Fondasi Rahasia Pemimpin Unggul 
Farendy Arlius 
O 2014, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 

Hak cipta dilindungi undang-undang 
Diterbitkan pertama kali oleh 

Penerbit PT Elex Media Komputindo 

Kompas - Gramedia, 

Anggota IKAPI, Jakarta 2014 


@ 


998140062 
ISBN: 978-602-02-2975-1 


Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak 
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi diluar tanggung jawab Percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pengantar 
Prof. Ahmad Mangur Suryanegara 


Guru Besar Sejarah Unpad, 
Penulis Buku Best Seller “Api Sejarah”. 


Kepemimpinan adalah kodrat dasar bawaan penciptaan 
manusia oleh Sang Khalik Maha Pencipta. Faktanya 
diangkatlah dalam kesejarahan awal penciptaan manu- 
sia adalah Adam dan Hawa. Walaupun baru berdua, 
telah mengemban amanah sebagai khalifah di muka 
bumi (OS. 2: 30). Para pembaca sejarah kenabian 
membayangkan Nabi Adam as., dan Siti Hawa ra, 
karena gelar kenabiannya dan tugas kekhalifahannya, 
dinilai sebagai tokoh awal manusia yang telah “berusia 
lanjut”. Pembacaan yang demikian ini dampak 
lanjutnya, berkesimpulan bahwa setiap Nabi adalah 
tokoh kepemimpinan keagamaan yang sudah berusia 
lanjut. Kesimpulan yang demikian ini ahistoris, karena 
Nabi Ibrahim as., Nabi Ayub as., Nabi Dawud as., 
diangkat sebagai Nabi dalam usia muda, sekitar 14 
tahun. 

Ketidakpahaman pembacaan sejarah kenabian, 
masyarakat sukar untuk menerima kehadiran ulama 


dalam usia muda. Demikian pula masyarakat belum 


mau menghargai penampilan pemimpin politik mulai 
aktif ketika masih di usia muda. Padahal dalam fakta 
sejarah kenabian, Allah mencontohkan mengangkat 
nabi ketika usia masih muda. Kedekatannya dengan 
Allah, menjadikanusiamudanyajustrumemungkinkan 
memperoleh pengalaman kepemimpinan yang pan- 
jang. 

Kepemimpinan, dalam alam demokrasi jauh lebih 
sukar daripada kepemimpinan feodalisme. Tingkat 
kesukaran kompetitif yang demikian berat, ditambah 
dengan beban keuangan, justru karena kedua hal 
ini sangat pantas untuk dijadikan dasar untuk 
memulai latihan kepemimpinan sejak dari usia muda, 
sebagai pemimpin. Sangat tepat dan benar, bila 
Dompet Dhuafa mengadakan aktivitas pembangkitan 
kesadaran kepemimpinan di kalangan muda dalam 
merawat Indonesia melalui menjadi Negarawan 
Muda. Karena realitas sejarah kepemimpinan bukan 
monopoli golongan lanjut usia. Justru keberhasilan 
kepemimpinan, karena diawali sejak di usia muda. 

Farendy Arlius dengan bukunya, 5 Pondasi Rahasia 
Pemimpin Unggul, perlu dibaca. Pesan Rasulullah 
saw., bahwa setiap diri adalah pemimpin, dan setiap 
pemimpin wajib mempertanggungjawabkan tugas ke- 
mimpinannya. Dengan sabdanya ini, Rasulullah saw., 
mengingatkan setiap diri manusia bagaimana pun 
dan apapun status-kekududukan serta role-perannya 
adalah pemimpin. Oleh karena itu, menjadi sangat 
perlu memahami liku-liku kehidupan kepemim- 
pinan. Buku ini memberikan petunjuk langkah yang 
perlu ditempuh setiap diri yang ingin jadi pemimpin 
yang sukses. Walau sudah banyak buku yang 


O 5 Fondasi Rahasia Pemimpin Unggul 


membahas tentang kepemimpinan, namun setiap 
zaman memerlukan analisis baru. Apalagi bagi pemula 
bahkan yang sedang menjalani tugas kepemimpinan 
dalam kehidupan. Kepemimpinan tidak pernah kering 
permasalahannya. 


Kata Pengantar O 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar 


Bismillaahirrahmaanirrahiim 
Assalamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh 
Terima Kasih ya Allah, Engkau telah mengaruniakan 
sehat, rasa aman, rasa syukur, dan kesabaran. Ya 
Allah, betapa pemurahnya Engkau, meskipun hamba- 
Mu ini terkadang lupa akan kebesaran-Mu, tetapi 
keberkahan tidak ada henti-hentinya Engkau alirkan 
dalam hidup ini. Semoga setiap kata yang terukir dalam 
karya ini manjadi amal ibadah, yang dapat hamba 
bawa ke negeri akhirat kelak. Dan kepada pembaca 
budiman, semoga di setiap detik yang Anda gunakan 
untuk membaca buku ini bernilai ibadah di sisi Allah 
Swt. Amin 

Nabi Muhammad saw., engkau adalah suri teladan 
dan sosok pemimpin yang sampai kapan pun tidak 
akan ada manusia yang mampu menandingi. Banyak 
pelajaran hidup yang telah engkau wariskan. Nikmatnya 
Islam dapat kami rasakan saat ini, berkat kerja keras 


serta keistikamahanmu dalam menegakkan agama 


Allah. Cerita tentang kesuksesanmu menghancurkan 
benteng-benteng jahiliah senantiasa menjadi inspirasi 
dan motivasi bagi umat Islam di seluruh penjuru bumi. 
Etos kerjamu, adil, sabar, dan tulus mencintai telah 
mengantarkan banyak kaum kafir memeluk agama 
yang suci ini. Engkau adalah sosok pemimpin yang 
tidak akan pernah tergantikan, pemimpin sejati. 

Terima kasih kepada kedua orangtua. Ayah, 
Amirudin, yang selama ini mengajarkan dan mendidik 
hingga jadilah saya pemuda setiap menghadapi ber- 
bagai bentuk rintangan. Keras didikanmu di kala ku 
masih kecil dulu itu ternyata adalah wujud lain dari 
kasih sayangmu demi membentukku menjadi pribadi 
yang tegas. Kemudian Emak, Ratni Holijah, yang tulus 
menyayangi dan tak pernah kering bibirnya dari untaian 
kata nasihat. Sedari aku kecil dulu hingga sekarang, 
engkau selalu berpesan yang tampaknya telah terekam 
sampai alam bawah sadarku, “Njalani idup ini harus 
becengas. Jangan neman ige tetidueh. Kinaki dunie 
ini, kibang kayungkan mate, jiras-jiras mate, kinak 
kesantikan uhang. Uhang pacak maju, berarti kite juga 
namtu pacak. Banyak-banyaklah kesantikan, banyak 
iiImu dikde kan ngajung kite behat. Tapi malah mbuat 
idup ini tehase lebih ringan ngan serba mudah.” 

Ayah dan Emak, dulu nasihat kalian sering aku 
abaikan dan terkadang membuatku jengkel karena 
mungkin cara penyampaiannya. Berjuta maaf untuk 
semua kesalahan dan kekhilafan. Nasihat-nasihat 
itu kini menjadi bekal anakmu mengarungi ganasnya 
ombak lautan kehidupan. Tidak sedikit tenaga, pikiran, 
dan harta yang kalian korbankan demi kesuksesan 
masa depan kami. 


Oo 5 Fondasi Rahasia Pemimpin Unggul 


Fradeka Arliansyah, satu-satunya kakak yang se- 
nantiasa memberikan nasihat dan kerap menye- 
mangati. Terima kasih karena telah menjagaku kala 
terlelap, melindungi dan rela memberikan makananmu 
waktu kukecil dulu (katanya). Kemudian adikku 
tersayang, Frawita. Jangan cengeng dan manja lagi. 
Jadilah akhwat tangguh. Kurangi waktu bermain dan 
nonton TV. Manfaatkan kesempatan yang masih luas 
ini untuk mengukir dan mempersiapkan masa depan. 
Walaupun terkadang nasihat Kak Rindi itu terasa 
pahit bagaikan jamu, tetapi ketahuilah itu untuk 
kebaikanmu, untuk menguatkanmu. 

Kepada penerbit Elex Media Komputindo, terima 
kasih telah bersedia menerbitkan karya yang saya 
siapkan lebih dari tiga tahun ini. Dan tentu saja saya 
tak kan lupa berterima kasih pada Mbak Linda Razad, 
editor yang telah bekerja keras menyajikan buku ini 
hingga lebih renyah dan gurih di mata pembaca. 

Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman 
mulai dari TK Inti Suni, SDN 1 Jemenang, SMP KUD 
Pesari Suni, SMAN 1 Unggulan Muara Enim, dan 
teman-teman jurusan Teknik Perkapalan ITS (Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember) serta para teman di 
Program Studi Transportasi Laut. Tidak ketinggalan 
pula ucapan terima kasih untuk teman-teman seper- 
juangan di lembaga dakwah jurusan Teknik Perkapalan 
(As-Safinah) dan tim majalah dakwah Ultassafinah. 

Kepada segenap pengurus Lembaga Sosial Dompet 
Dhuafa, tim Beastudi Indonesia (mbak Uswah dkk) dan 
para donatur, saya ucapkan terima kasih untuk segala 
bantuan dan pembinaannya. Semoga usaha keras 


kalian menjadi pemberat timbangan amal kebaikan 


Kata Pengantar Oo 


di akhirat nanti dan di dunia menjadi inspirasi serta 
memotivasi banyak orang untuk berbagi. 

Semua penerima Beastudi Etos Surabaya yang 
merupakan dunia baru, bermutu tinggi, atmosfer 
Islami, wadah berkompetisi, keluarga baru yang sangat 
menyenangkan. Saya haturkan salam sukses untuk 
kalian semua penerima Beastudi Etos di seluruh 
penjuru Indonesia mulai dari Aceh, Medan, Padang, 
Samarinda, Makassar, Ambon, Jakarta, Bogor, 
Semarang, Yogyakarta, Malang dan Surabaya. Kalian 
semua adalah orang-orang hebat. 

Kepada guru-guru dari TK hingga kuliah yang telah 
banyak mentransfer ilmu kebaikan, kalian adalah 
pahlawan yang tak mengenal kata pamrih walau tanpa 
tanda jasa. Berkat kalian, banyak tunas-tunas bangsa 
yang bermunculan menciptakan perubahan. Berkat 
kalian juga banyak manusia minder bisa menjadi 
master (meminjam istilah mas Pariman inspiring man) 

Terima kasih kepada mantan koordinator wilayah 
Beastudi Etos Surabaya, Mbak Nurul Himah. Kepada 
segenap Suvervisor Beastudi Etos Surabaya yang telah 
membimbingku dalam lantunan nada Islami, Mas 
Sayid, Mas Mahendra, Mas Widodo, Mas Kadhafi, Mas 
Sony, Mas Subandi, Mbak Leska, Mbak Oomariah (Bu 
dokter), Mbak Wihdah, Mbak Kartika, Mbak Imas serta 
salam hangat spesial untuk Mbak Novita dan Mbak Ika 
yang senantiasa memotivasiku lewat kata-kata mutiara 
berbungkus senyum manisnya. 

Orang-orang yang telah berkontribusi dalam penu- 
lisan buku ini lewat karya-karya dan nasihatnya yang 
sangat menginspirasi penulis: Ane Ahira (Internet 


Marketing Dunia), Fadlan Al Ikhwani dan Fachmy 


Oo 5 Fondasi Rahasia Pemimpin Unggul 


Casofa (penulis buku), Pak Budi Pengestu (Career 
Coach), Mas Dhanar (Mahasiswa Berprestasi ITS), Mas 
Aris (mantan Presbem ITS), Kak Guntur Alam dan 
Bang Tere Liye (Novelis), Mas Erik (dosen muda), Pak 
Buana (dosen Prodi Seatrans ITS), Pak Syahruddin El 
Fikri (Wakil Redaktur Pelaksana koran Republika), Pak 
Edi Subali (dosen Bahasa Indonesia), Kang Hartadi 
dan Kang Denbul (Guru Beladiri Tarung Derajat, Box 
Kang!), Prof. Daniel M. Rosyid (Pakar Ilmu Kelautan dan 
Penulis Buku), Pak Toto (General Manajer Pelabuhan 
Banjarmasin), Ustadz Firdaus, Nurhalima Tanjung 
(Cerpenis), dan masih banyak lagi. Mohon maaf, tidak 
bisa disebut semua di sini. Semoga kita istikamah 
menebar kebaikan. 

Orang-orang terdekat yang telah banyak membantu 
dan menyenangkan hati penulis: Paklek Ade Junifar 
(The Best Partner), Yudiyana, Mas Tri, Mas Hasan, 
Mas Eeng, Lexy (The King of Nyempre Game), Mbak Sri 
sekeluarga di Banjarmasin, Zainuri dan Hanif Ikhsan 
Pratama di ITB, Futra Kurnia Yuansa di Unsri, dan Ari 
Wjjaya di UI, Fernandus Pramiko (teman nunggu asrama 
SMA saat semua teman bersua dengan keluarga), Trian 
Bakti Ikhlasyah (Pak polisi) dan kawan-kawanku yang 
tentu saja tidak akan cukup bila disebut semua di sini. 
Terima kasih kawan. 

Mas Satria Nova. Beliau adalah sosok yang meng- 
inspirasi sekaligus memotivasi saya ketika mulai ter- 
jangkit penyakit malas menulis. Beliau adalah penulis 
muda yang di masa kuliahnya mampu menyelesaikan 


lima buku dengan menggunakan laptop pinjaman di 
tengah kesibukan akademik dan berdakwah sebagai 
mentor agama di jurusan Teknik Perkapalan ITS, 


Kata Pengantar — 


sungguh membuatku iri. Rasa inilah' yang membuat 
saya bersegera mengikuti jejak hidup beliau. Jika 
Rhoma Irama mengajak manusia ke jalan-Nya dengan 
jargon “nada dalam dakwah”, maka Mas Satria meng- 
undang saya bergabung di gerbong ”tulisan dalam 
dakwah.” 

Buku ini berbeda dari buku-buku kepemimpinan 
pada umumnya yang banyak beredar. Ini adalah salah 
satu buku seputar kepemimpinan yang bahasanya 
sangat sederhana. Harapannya buku ini dapat dinik- 
mati oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari presi- 
den hingga penjual es oyen. 

Di dalam buku ini penulis tidak bermaksud meng- 
ajari ataupun menggurui pembaca. Penulis pun 
menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam 
memimpin. Banyak pengalaman dan pelajaran ber- 
harga yang saya dapatkan selama berkecimpung di 
organisasi, kepanitiaan, membaca buku-buku ter- 
nama dan seminar-seminar pengembangan diri serta 
pelatihan kepemimpinan. 

Saya tidak ingin menyimpan harta berharga ini 
sendirian. Dengan bermodal keberanian dan keyakinan, 
serta didorong rasa ingin berbagi, saya memutuskan 
menuliskannya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. 
Saya yakin buku ini tentunya masih terdapat keku- 
rangan atau mungkin kekeliruan, karena itu saya 
mengharapkan kritik serta saran pembaca. 

Para pembaca di mana pun Anda berada! Terima 
kasih telah membeli serta memutuskan untuk mem- 
baca buku ini. Saya yakin Anda yang memegang buku 
ini adalah orang yang mempunyai ketertarikan dengan 


dunia kepemimpinan dan berkeinginan untuk menjadi 


aa) 5 Fondasi Rahasia Pemimpin Unggul 


pemimpin unggul di dunia dan berakhir indah di 
akhirat. 

Tulisan ini hanya akan menjadi bacaan teman 
duduk, teman menunggu sesuatu atau pengantar tidur, 
jika hanya sekadar dibaca. Penulis berharap Anda 
meresapi setiap kata, kalimat, paragraf, helai demi 
helai ilmu pada buku ini, merenungkannya, serta yang 
terpenting adalah mengaplikasikannya di kehidupan 
nyata. Akhir kata saya ucapkan selamat membaca dan 
memetik buah-buah kebaikan di dalamnya. Semoga 
bermanfaat. 


Surabaya, Home Sweet Home 
(kontrakan, Laundry Sahaja Mba Umi). 
Oktober 2013. 

Farendy Arlius 


Kata Pengantar O 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi 


Pengantar Prof. Ahmad Mansur Suryanegara...... vii 
Kata. Pengantar Lawan iisanssana senam xi 
DAftAT ISi: 4.2 etannenis anne enam idaakan xix 
Mukadimah ..........o.ooooo nan xxiii 
Arti Pemimpin dan Kepemimpinan...................... xxxiii 
Bab Satu: Lima Fondasi Kepemimpinan........... 2 
Fondasi 1: Niat..oooooooooooooorsesonssn 7 
Bersihkan Hati............Joa 9 

Obat Mustajab, Pembersih Kotoran Hati... 13 
Pandai Bersyukur, Luruskan Niat ............ 21 
Fondasi 2: Motivasi Sejati...................... 23 
Motivasi untuk Keberlangsungan Hidup.... 23 
Motivasi Eksternal...............oaa 26 
Motivasi Internal ............J.an 28 


Motivasi CAUSA .......oooooooooooooooo. 31 


Fondasi 3: Tiga Elemen Penggerak .............. 36 


Enero1 JaSmantah oomamntaset nan ekakabaen usaha 36 
Fanere1, Be OS10n AN. 1 enakan 44 
Enerot Spider ana 51 
Fondasi 4: Berpikir Positif.......................... 58 
Rahasia Pikiran Manusia...........JJ.... 58 
Pikiran Bisa Menyembuhkan..................... 60 
Pikiran Bisa Membawa Kemenangan.......... 61 
Fondasi 5: Berwawasan Luas ...............i...... 67 
aji Mer aea nan mamang sana naa 72 
Tanekap Ide kooem ab hetn sman Ba Barat 74 
Aplikasikan Titi anne ani beneran Aira 75 
Sering Berd SkUSi nenen kana ananaeka 76 
Mermulih. Lengkuas nana 80 
Bab Dua: Dua Jurus Dasar Pemimpin .............. 36 
Paham Aneka Kepribadian.................o...... 87 
DAN SUINIS ARE NN Na 38 
Mel aan 90 
PO PIA se eren bkn 92 
Korel ee ai 93 


Melihat Kepribadian dari Golongan Darah 96 


Senantiasa Bersikap Mulia ................o...... 104 
Rela Berkorban Karena Allah..................... 107 
Bersikap Adik Sea kaan bana 109 
Menjapa ISA in aman aral kanan hana emak anakan ah 112 
Suka Menyapa naa aa ana 113 
Jasa Penampilan dala ba akan 115 


) 5 Fondasi Rahasia Pemimpin Unggul 


Bab Tiga: Take Action Now! .........oo.oo.. 118 
Kisah Sukses Mereka yang 


“Take Action NOW”... 122 
Berat Gagal aa 130 
Mereka yang Bertemu Sukses dari 

KepAasAlG ea kaan 131 


Ketika Kepemimpinan Anda Dinilai Gagal. 135 


Sumber Referensi .............oocoooooooooooooooooooooo.... 141 
Tentang Penulis... omi 145 


Daftar Isi Oo 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Mukadimah 


Pemimpin merupakan posisi yang sangat strategis 
karena fungsi pemimpin sama seperti kepala (otak) 
bagi tubuh. Apabila kepala sakit, maka bagian tubuh 
yang lainnya niscaya akan terganggu. Demikian pula 
sebaliknya, ketika kepala sehat, maka seluruh tubuh 
niscaya akan ikut sehat dan dapat berfungsi dengan 
baik. Itulah posisi pemimpin, ibarat organ vital di 
tubuh manusia. 

Suatu perkumpulan tanpa pemimpin, bagai kapal 
tanpa nakhoda, bagai layang-layang putus dari benang- 
nya, bagai kapas yang diterbangkan angin, melanglang 
buana tanpa arah dan tujuan. 

Di tangan pemimpin banyak keputusan yang 
sangat menentukan arah suatu perkumpulan, orga- 
nisasi, hingga suatu negara. Penulis setuju dengan 
pernyataan pakar kepemimpinan, Dr. John C. Maxwell, 
“Untuk mengubah arah suatu organisasi, ubahlah 


pemimpinnya.” 


